PIDATO PENGUKUHAN 


REKONSTRUKSI HUKUM WAKAF AHLI 
UNTUK KETAHANAN KELUARGA 


Prof. Dr. SUDIRMAN HASAN, M.A., CAHRM. 


Disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka dalam Rangka 
Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Islam 
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


Selasa, 15 Agustus 2023 


PIDATO PENGUKUHAN 


REKONSTRUKSI HUKUM WAKAF AHLI 
UNTUK KETAHANAN KELUARGA 


PROF. DR. SUDIRMAN HASAN, M.A., CAHRM. 
GURU BESAR BIDANG ILMU HUKUM ISLAM 


FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM 
MALANG, DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA 
MALIK IBRAHIM MALANG (2021-2025) 


Disampaikan di hadapan RAPAT SENAT TERBUKA DALAM 
RANGKA PENGUKUHAN GURU BESAR BIDANG ILMU HUKUM 
ISLAM FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM 
MALANG, Selasa, 15 Agustus 2023 


Assalamu'alaikum Wr. Wb. 


Bismillah al-hamdulillah as-shalitu wa al-salamu 'ald rasulillah 
wa “ala alihi wa shahbihi wa man wdlah. Amma ba'd: 


Yang amat terpelajar, Ketua Senat UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang 


Yang amat terpelajar, Sekretaris Senat UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang 


Yang amat terpelajar, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang 


Yang amat terpelajar, para anggota Senat UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang 


Yang amat terpelajar, para wakil rektor, para dekan dan 
direktur pasca sarjana, di lingkungan UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang 


Yang amatterpelajar, para pejabat struktural, tenaga pendidik, 
tenaga kependidikan, dan para mahasiswa UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang 


Yang amat terpelajar, para tamu undangan dan hadirin yang 
mulia. 


Mengawali pidato pengukuhan ini, izinkan saya 
menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan 
yang segala sesuatu berada dalam genggaman-Nya. Karena 
kebesaran kuasa-Nya, kita semua saat ini berada dalam forum 
ilmiah yang amat berwibawa dalam rangkaian Sidang Senat 
Terbuka, dalam suasana hati dan pikiran penuh bahagia. 


Kehadiran dan perhatian Bapak, Ibu, serta Saudara, 
sungguh membuat hati kami bangga dan gembira. Tentu saja, 
begitu besar energi dan waktu yang disediakan semata-mata 
didorong oleh etos keilmuan dan semangat bersinergi di 
antara kita. 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. IE 


Dalam kesempatan yang amatistimewa ini, perkenankan 
saya menyampaikan pidato sederhana dalam rangka 
Pengukuhan Guru Besar yang Bertajuk “Rekonstruksi Hukum 
Wakaf Ahli untuk Ketahanan Keluarga”. Teriring harapan 
agar apa yang disampaikan melalui pidato ini menjadi 
sumbangsih untuk kajian ilmu hukum Islam, khususnya 
Figh dan Manajemen Wakaf serta bermanfaat bagi proses 
pembangunan hukum di Indonesia. 


Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Wakaf ahli selama ini sering dianggap sebagai sumber 
masalah di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh stigma 
bahwa wakaf ahli dapat mengurangi bagian waris dan 
menjadi sumber konflik keluarga. Misalnya, ketika seseorang 
mewakafkan sebagian tanahnya, maka tanah yang akan 
dibagikan kepada para ahli warisnya akan berkurang. Juga, 
di saat tanah wakaf yang diperuntukkan khusus bagi para 
ahli waris, tanah ini sering menimbulkan konflik keluarga 
karena dikelola secara kurang adil. Padahal, wakaf ahli 
merupakan bentuk awal dan original wakaf pada zaman Nabi 
Muhammad SAW: Banyak pakar yang berpendapat bahwa 
wakaf yang saat ini dibutuhkan hanyalah wakaf khairi. ? 
Wakaf jenis ini memang lebih fleksibel dan dapat berdampak 
sosial tinggi, seperti dalam tulisan Arif Zunaidi? Suraiya 
dan Jauhari. Namun, wakaf khairi sebenarnya tidak juga 


1 Hujriman, Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar) 
(Yogyakarta: Deepublish, 2018). 

2 Akmal Bashori, Hukum Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang- 
undang, dan Magashid Syariah (Jakarta: Prenada Media, 2022). 

3 Arif Zunaidi, Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Dan 
Magasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah, Mahakim: Journal of Islamic 
Family Law 5, no.2 (30 July 2021): 115-33, https://doi.org/10.30762/ 
mahakim.v5i2.137. 

4  Suraiya and Jauhari, “Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


langsung menguntungkan tanpa manajemen yang baik dan 
produktif. Uraian dalam pidato ini dimaksudkan untuk 
menunjukkan bahwa wakaf ahli dapat memberikan 
manfaat yang tak kalah hebat dengan wakaf khairi jika 
dikelola dengan manajemen yang benar,” salah satunya 
dengan rekonstruksi hukum. Oleh sebab itu, rekonstruksi 
hukum wakaf ahli menjadi sebuah keniscayaan. Wakaf 
ahli akan dapat dirasakan manfaatnya dengan beberapa 
poin perubahannya, baik dari kesadaran masyarakat 
maupun dari piranti hukum yang menaunginya. $ 


Sebenarnya, hukum wakaf Indonesia sudah cukup maju 
dengan kodifikasi hukum wakaf dalam Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang 
ini sudah diperkuat implementasinya dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Secara praktis, fikih 
wakaf dapat diterapkan dengan mudah melalui pasal-pasal 
yang konkret dan implementatif. Namun disayangkan, porsi 
wakaf ahli sangat kecil dalam aturan tersebut. Juga, tidak 
ada inovasi yang diajukan untuk mengakomodasi wakaf ahli. 
Oleh sebab itu, perlu dikupas sejumlah problem wakaf ahli 
dan cara penyelesaiannya sehingga wakaf ahli masih tetap 
relevan sampai saat ini. 


Ketahanan Keluarga". 

5 Taufig Azizul Akbar and Muttagin Choiri, Sociological Analysis Of 
Islamic Law On Wagf Practices In Kyai Family In Bangkalan District, 
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review 1, no. 2 (24 
December 2021): 220-31, https://doi.org/10.53697 /emba.v1i2.318. 

6 Sri Wahyu Sakina Ahmad Sanusi, Salmy Edawati Yaacob, and Mohd 
Fairuz Md Salleh, Wakaf Zurri: Instrumen Pengurusan Harta Dalam 
Pembangunan Tamadun Islam: Wagf Zurri: An Instrument for Estate 
Planning in Developing Islamic Civilization, Journal of Al-Tamaddun 
16, no. 1 (29 June 2021): 139-52, https://doi.org/10.22452/JAT. 
vo116no1.10. 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


Wakaf Ahli dalam Islam: Sejarah dan 
Perkembangannya di Negara-Negara Muslim 


Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Wakaf merupakan bentuk filantropi Islam yang memiliki 
nilai manfaat secara sosial ekonomi.” Wakaf merupakan 
bentuk jaminan sosial terhadap kelompok rentan dan 
memberikan penguatan secara ekonomi. Secara umum, 
wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakaf ahli dan wakaf 
khairi.? Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada 
orang-orang tertentu khususnya dari keluarga wakif, baik 
perorangan maupun kelompok. Wakaf jenis ini terkadang 
disebut wakaf zurri atau wakaf ala al-aulad.# Misalnya, 
seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, 
lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan pihak yang berhak 
mengambil manfaat wakaf adalah mereka yang ditunjuk 
dalam pernyataan wakaf. Wakaf ini biasanya diperuntukkan 


7  Ramadhita Ramadhita, Sudirman Sudirman, and Syabbul Bachri, 
Model of Zakat Utilization in the Covid-19 Pandemic Era: Perspective 
of Magashid Sharia', Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam 7, no. 1 (30 May 
2022): 245, https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4462. 

8 Fahmi Medias et al., A Systematic Literature Review on the Socio- 
Economic Roles of Wagf: Evidence from Organization of the Islamic 
Cooperation (OIC) Countries', Journal of Islamic Accounting and 
Business Research 13, no. 1 (1 January 2021): 177-93, https://doi. 
org/10.1108/JIABR-01-2021-0028: Khaled Nour Aldeen, Inayah 
Swasti Ratih, and Risa Sari Pertiwi, “Cash Wagf from the Millennials' 
Perspective: A Case of Indonesia', ISRA International Journal of Islamic 
Finance 14, no. 1 (1 January 2021): 20-37, https://doi.org/10.1108/ 
IJIF-10-2020-0223. 

9  Tawfik Azrak, “The Roles of Cash Wagf in Improving the Economic 
Welfare: Case Study of Turkey, The Journal of Management Theory 
and Practice (JMTP) 3, no. 1 (14 April 2022): 42-47, https://doi. 
org/10.37231/jmtp.2022.3.1.200. 

10 Ibrahim Siregar, Sumper Mulia Harahap, and Darwis Harahap, Model 
Manajemen Dana Wakaf Kuwait (Lampung: Agree Media Publishing, 
2022). 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


bagi kepentingan jaminan sosial bagi keluarga atau kerabat 
wakif. Adapun wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas 
diberikan untuk kepentingan agama atau masyarakat. 
Contohnya, wakaf untuk pembangunan masjid, Lembaga 
pendidikan atau rumah sakit. 


Wakaf ahli telah dipraktikkan sejak zaman Nabi 
Muhammad Saw. Legalitas wakaf ahli berdasarkan dalil nash, 
yaitu O.S. Ali Imron (3|: 92 dan Hadits Nabi Muhammad 
Saw.!? Wakaf ahli telah dipraktikkan sejumlah sahabat. Anas 
bin Malik meriwayatkan bahwa Abu Thalhah mewakafkan 
hartanya kepada kerabat dekatatas anjuran Nabi Saw. Zubair 
bin Awam juga mewakafkan rumah yang dimilikinya untuk 
ditempati anak laki-laki keturunannya dan anak perempuan 
yang diceraikan suaminya sampai menikah lagi. Namun, pada 
akhir periode sahabat, Aisyah ra. pernah melarang praktik 
wakaf ahli karena hanya melibatkan kelompok laki-laki 
sebagai penerima manfaat.!“ Dalam praktiknya wakaf khairi 
lebih popular di masyarakat. Wakaf khairi dinilai memberikan 
manfaat yang lebih luas daripada wakaf ahli yang terbatas 
untuk lingkungan keluarga. 


Wakaf Ahli diterapkan di beberapa negara seperti 
Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Kuwait, Aljazair, Yordania, 


11 Akmal Bashori, Hukum Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang- 
undang, dan Magashid Syariah (Jakarta: Prenada Media, 2022). 

12 Ratna Suraiya and Nashrun Jauhari, “Relevansi Wakaf Ahli Dalam 
Membangun Ketahanan Keluarga, Tasyri' : Journal of Islamic Law 1, no. 
2 (10 July 2022): 253-92, https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.33. 

13 Hujriman, Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar) 
(Yogyakarta: Deepublish, 2018). 

14 Suraiya and Jauhari, “Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun 
Ketahanan Keluarga'. 

15 Arif Zunaidi, Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Dan 
Magasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah, Mahakim: Journal of Islamic 
Family Law 5,no.2 (30 July 2021): 115-33, https://doi.org/10.30762/ 
mahakim.v5i2.137. 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. IE 


dan Indonesia. Di Malaysia wakaf ahli dapat digunakan 
sebagai jaminan sosial bagi anak yatim.'$ Wakaf ahli juga 
merupakan salah satu cara untuk menguatkan ketahanan 
keluarga secara ekonomi dan menyelesaikan masalah 
kemiskinan.” Namun menurut Ab Rahman dkk, praktik 
wakaf ahli di Malaysia dilakukan secara turun-temurun, 
asetnya tidak bisa berkembang, dan tidak bisa memberikan 
manfaat kepada masyarakat.8 Sementara itu, beberapa 
negara menghapus praktik wakaf ahli seperti Mesir, Suriah, 
Irag, Turki, dan Lebanon. Ada beberapa alasan penghapusan 
wakaf ahli antara lain: pertama, tujuan wakif yang tidak 
tepat. Pelaksanaan wakaf bukan semata karena beribadah 
kepada Allah SWT., melainkan menghalangi keluarga tertentu 
mendapatkan manfaat dari harta benda. Kedua, manajemen 
wakaf ahli yang kurang baik sehingga aset wakaf tidak 
memiliki manfaat yang abadi. Ketiga, diskriminasi terhadap 
penerima manfaat, seperti perempuan dan difabel. Keempat, 
faktor ekonomi, penerima manfaat wakaf menjadi malas dan 
tidak mau berupaya mengembangkan aset wakaf." 


16 Sri Wahyu Sakina Ahmad Sanusi, Salmy Edawati Yaacob, and Mohd 
Fairuz Md Salleh, Wakaf Zurri: Instrumen Pengurusan Harta Dalam 
Pembangunan Tamadun Islam: Wagf Zurri: An Instrument for Estate 
Planning in Developing Islamic Civilization', Journal of Al-Tamaddun 
16, no. 1 (29 June 2021): 139-52, https://doi.org/10.22452/JAT. 
v0116no1.10. 

17 Muhammad Hamizan Ab Hamid et al., The Development Of Wagf Zurri 
Through The Family Foundations Model”, Al-Ganatir: International 
Journal of Islamic Studies 30, no. 2 (1 June 2023): 364-74. 

18 Muhamad Firdaus Ab Rahman et al., 'Proposed Temporary Wagf 
Model for Family Wagf Implementation in Malaysia” Journal of Islamic 
Accounting and Business Research ahead-of-print, no. ahead-of-print 
(1 January 2023), https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2022-0098. 

19 Suraiya and Jauhari, “Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun 
Ketahanan Keluarga'. 


ME Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


Ketahanan Keluarga di Indonesia 


Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai suatu kondisi 
yang mampu beradaptasi dan melampaui tekanan demi tekanan 
di masa kini dan di masa mendatang.?' Keberhasilan suami/istri 
memahamidanmengisikekuranganpasangannya menjadikan 
berbagai persoalan kehidupan dapat diselesaikan dengan 
baik. Keluarga yang mampu beradaptasi dengan perubahan 
lingkungan berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang 
baik. Keluarga yang ideal memiliki empat ketahanan, yaitu: 
ketahanan fisik, ketahanan psikis, ketahanan sosial, dan 
ketahanan ekonomi.? Ketahanan fisik berkaitan dengan 
kesehatan dan pemenuhan gizi bagi anggota keluarga. 
Ketahanan ekonomi meliputi adanya penghasilan keluarga 
untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga.2 
Ketahanan psikis berkaitan dengan sikap batin anggota 
keluarga menjalani kehidupan. Penerimaan terhadap 
takdir tuhan, sikap saling terbuka, pola komunikasi yang 
baik, otonom dalam pengambilan, dan sikap saling toleran 
menjadi faktor pendorong terwujudnya ketahanan psikis. 


20 Roma Megawanty and Margaretha Hanita, “Ketahanan Keluarga 
Dalam Adaptasi New Normal Pandemi Covid-19 Di Indonesia, 
Jurnal Lemhannas RI 9, no. 1 (31 March 2021): 42-54, https://doi. 
org/10.55960/jlri.v9i1.375. 

21 Lina Nur Anisa, “The Psychological Well-Being in Building Resilience 
of Indonesian Muslim Families: A Study of Hussein Muhammad's 
Thought, De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah 15, no. 1 (27 July 2023): 
163-77, https://doi.org/10.18860 /j-fsh.v15i1.22102. 

22 Heny Mustika Dewi and Moh Amin Tohari, “Peran Ketahanan Keluarga 
Di Masa Pandemi Covid-19”, KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work 
and Social Services 2, no. 2 (21 October 2022): 113-21. 

23 Muarifuddin Muarifuddin et al., “Ketahanan Keluarga Sebagai 
Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Bagi Anggota PKK, Jurnal Bina 
Desa 3, no. 3 (2021): 200-205. 

24 Amalia Nur Hidayani, Kesejahteraan Psikologi Keluarga S Dan H Yang 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


Ketahanan sosial berkaitan dengan keberhasilan interaksi 
sosial keluarga dengan lingkungannya.” 


KetahanankeluargapascapandemiCovid-19 menghadapi 
banyak tantangan, salah satunya yaitu pada sektor ekonomi.? 
Pandemi Covid-19 membawa dampak signifikan terhadap 
penghasilan keluarga di Indonesia.” Selama pandemi Covid- 
19 terjadi pemutusan hubungan kerja yang signifikan akibat 
ketidakmampuan perusahaan memenuhi biaya operasional.2 
Tidak hanya itu, angka kematian akibat Covid-19 juga 
membawa dampak terhadap ekonomi keluarga. Banyak 
penyintas Covid-19 yang meninggal dunia adalah tulang 
punggung keluarga. Beban ekonomi beralih pada anggota 
keluarga yang masih hidup. Pada konteks inilah peran wakaf 
ahli sebagai instrumen keuangan bagi kelompok rentan 


Menjalani Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Terhadap Konsep 
Sakinah Dalam Rumah Tangga" Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) 
4, no. 6 (14 November 2022): 3580-85, https://doi.org/10.31004/ 
jpdk.v4i6.8797. 

25 Iin Sunny Atmaja et al., "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) 
Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus', Nuansa 
Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 5, no. 2 (26 December 
2020): 75-88, https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575. 

26 Maria Gayatri and Dian Kristiani Irawaty, “Family Resilience 
during COVID-19 Pandemic: A Literature Review, Family Journal 
(Alexandria, Va.) 30, no. 2 (April 2022): 132-38, https://doi. 
org/10.1177/10664807211023875. 

27 Fakhrul Rozi Yamali and Ririn Noviyanti Putri, “Dampak Covid- 
19 Terhadap Ekonomi Indonesia, Ekonomis: Journal of Economics 
and Business 4, no. 2 (8 September 2020): 384-88, https://doi. 
org/10.33087/ekonomis.v4i2.179. 

28 Yayuk Sugiarti and Asri Wijayanti, “Keabsahan Pemutusan Hubungan 
Kerja Karena Force Majeur Di Masa Pandemi Covid-19” Justitia Jurnal 
Hukum4,no.2 (24 October 2020), http://dx.doi.org/10.30651/justitia. 
V4i2.6187, Mustakim Mustakim and Syafrida Syafrida, “Pandemi 
Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan 
Hubungan Kerja Di Indonesia, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i 
7, no. 3 (21 July 2020): 695-706, https://doi.org/10.15408/sjsbs. 
V718.16552. 


BEM Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


menjadi signifikan.2? Wakaf ahli yang dikelola dengan baik 
mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi keluarga yang 
terdampak Covid-19. 


Wakaf Ahli: Sebuah Rekonstruksi Hukum 


Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Di masyarakat Indonesia, ditemukan banyak tanah 
wakaf yang belum bersertifikat. Menurut data Sistem 
Wakaf Kementarian Agama 2023, tanah wakaf yang belum 
bersertifikat berjumlah sekitar 42,58Y9 dari total 44.512 
lokasi dan 57.264 ha. Angka ini tentu menunjukkan 
bahwa para wakif di Indonesia masih belum sadar tentang 
pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Hal ini juga dapat 
diartikan bahwa tanah wakaf memiliki potensi untuk hilang 
atau disalahgunakan. Untuk itu, sangat wajar jika kemudian 
pemerintah meluncurkan beberapa kebijakan, terutama 
program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 
yang menyasar tanah wakaf. Dengan demikian, keberadaan 
tanah wakaf akan dapat terlindungi dan manfaatnya dapat 
dirasakan oleh mauguf alaih (penerima manfaat wakaf). 


Fakta lain dari data yang dikumpulkan Kementerian 
Agama, bahwa mayoritas tanah wakaf digunakan untuk 
tempatibadah, baik masjid (43.5196) atau mushalla (27.90Y6). 
Hanya 9.376 tanah wakaf yang berpotensi untuk digunakan 
untuk kepentingan sosial lainnya. Ini menunjukkan bahwa 
wakaf produktif belum terlihat hasilnya. Oleh sebab itu ada 
sejumlah langkah untuk mewujudkan manfaat wakaf, salah 


satunya dengan wakaf ahli. 

29 Ade Nur Rohim and Ahmad Hasan Ridwan, Wakaf dalam Perspektif Al- 
Our'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan 
Sosial, AL GUDS : Jurnal Studi Alguran dan Hadis 6, no. 2 (2 September 
2022): 659-78, https://doi.org/10.29240/alguds.v6i2.3742. 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. MEN 


Wakaf ahli jika dikelola dengan baik memiliki potensi 
yang sama besar manfaatnya untuk masyarakat, khususnya 
bagi keluarga besar yang masih memiliki hubungan garis 
keturunan. Beberapa argumentasi urgensi wakaf ahli antara 
lain wakaf ahli merupakan tradisi Nabi, menjadi salah satu 
adat Indonesia, dan tercantum dalam peraturan perundang- 
undangan yang berlaku di Indonesia. 


Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang wakaf 
ahli. Salah satunya adalah hadis riwayat Imam Bukhori 
Nomor 1368 yang menuturkan kisah Abu Thalhah yang 
mewakafkan tanahnya untuk keluarganya sebagaimana 
arahan dari Rasulullah SAW. Ketika turut ayat Ali Imran: 192 
yang berbunyi: 

“Sekali-kali kamu tidak sampai pada kebaikan (yang 
sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang 
kamu cintai.” (Ali Imran: 92). 


Abu Thalhah (Zaid bin Sahl) bergegas menemui 
Rasulullah SAW dan berkata, “Aku ingin mengamalkan apa 
yang diperintahkan Allah untuk menyedekahkan apa yang 
kita cintai, wahai Rasulullah. Dengan harapan mendapatkan 
kebaikan sekaligus sebagai simpanan di sisi Allah. Maka 
ambillah dan letakkan ia di tempat yang pantas menurutmu. 
Terimalah kebun Bairuha, satu-satunya harta yang aku 
miliki, sebagai sedekah. Aku serahkan kepada Anda untuk 
dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan.” Dengan 
gembira dan penuh sukacita, Rasulullah menyambut sedekah 
itu dan menguasakan teknis pembagian kebun itu kepada 
Abu Thalhah sendiri dan sambil berkata, "Inilah harta yang 
diberkahi. Aku telah mendengar apa yang kau ucapkan 


BSN Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


dan aku menerimanya. Aku kembalikan lagi kepadamu dan 
berikanlah ia kepada kerabat-kerabat terdekatmu.” 


Rasulullah hanya menyarankan agar harta itu dibagikan 
kepada keluarga Abu Thalhah yang terdekat dan sangat 
membutuhkan terlebih dulu, barulah kemudian kepada 
orang lain. Abu Thalhah juga memberikan bagian kepada 
Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan bagiannya 
tersebut kepada seorang penyair, Hassan bin Tsabit al- 
Anshari. Serta di antara orangyang menerima lainnya adalah 
Zaid bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab. 


Dalil lain tentang pentingnya wakaf ahli adalah surat at- 
Tahrim: 6 yang berbunyi: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan 
apa yang diperintahkan. 

Ayat ini memberikan menjelaskan bahwa setiap orang 
yang beriman wajib untuk menjaga keluarganya dari api 
neraka. Penjagaan ini dapat dimaknai lebih luas, tidak hanya 
penjagaan dari perilaku maksiat yang dibenci Allah, namun 
penjagaankeluargaagarterbebasdarikesulitandankesusahan, 
baik di akhirat maupun saat masih di dunia. Oleh sebab itu, 
wakaf ahli menjadi penting dalam rangka memastikan bahwa 
anak cucunya memiliki kesejahteraan yang cukup dari apa 
yang telah diusahakan oleh pendahulunya. Dengan wakaf, 
keluarga yang ditinggalkan akan mendapat jaminan hidup 
dari pengelolaan harta wakaf yang ditinggalkan. 


Ayat lain yang juga relevan adalah An-Nisa: 9 
Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. IS 


yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang 
lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara 
dengan tutur kata yang benar. 


Ayat ini menjelaskan secara tegas bahwa Allah SWT 
mendorong setiap muslim untuk tidak meninggalkan 
keluarganya dalam kondisi yang lemah, durriyah dhuafa, 
harusnya meninggalkan durriyah thayyibah. Oleh sebab itu, 
menjaga kondisi keluarga yang aman, nyaman, dan tenteram 
lahir batin adalah dengan memberikan bekal kehidupan 
yang cukup dan perencanaan yang matang tentang ekonomi 
mereka. Salah satunya dengan wakaf ahli. Dengan adanya 
wakaf ahli, keturunannya akan terjamin biaya hidupnya, 
biaya pendidikannya, dan kesejahteraannya di masa yang 
akan datang. 


Wakaf Ahli di Indonesia 


Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Dalam konteks Indonesia, reto tuo merupakan salah 
satu bentuk wakaf ahli yang diterapkan di Bengkulu untuk 
kelangsungan kekayaan yang dimiliki keluarga, sehingga 
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga ketika 
orang tua mereka meninggal dunia.? Keluarga Kyai di Madura 
juga telah menjalankan wakaf ahli untuk mengelola harta 
benda wakaf sejak lama. Penunjukan nadzir wakaf diambil 
dari anggota keluarga yang dipercaya untuk mengelola 


harta wakaf. Tanah adalah harta wakaf keluarga Kyai yang 

30 Desi Isnaini, “Review of Magasid Syariah on Reto Tuo as A Wagf 
Member In Bengkulu, Indonesia, IOTISHODUNA: Jurnal Ekonomi 
Islam 12, no. 1 (1 April 2023): 89-102, https://doi.org/10.54471/ 
igtishoduna.v12i1.1914. 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


umumnya diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, 
pengelola harta wakaf keluarga Kyai mengembangkan tanah 
tersebut untuk berbagai tujuan, seperti pertanian, toko, 
persewaan gedung, peternakan, dan pondok pesantren. Ini 
dilakukan demi kepentingan dan kenyamanan ahli waris dan 
kerabat mereka. Keuntungan dari wakaf ahli didistribusikan 
secara merata di antara para ahli waris dan digunakan 
untuk berbagai tujuan, seperti membiayai pendidikan dan 
pesantren. Ini semakin memperluas keuntungan aset wakaf 
dan ahli waris yang membutuhkan dana. Wakaf ahli di 
Indonesia juga dipraktekkan oleh seseorang bernama Fuad 
Wardi yang berinisiatif memanfaatkan tanah wakaf seluas 2,5 
hektar di Taktakan Serang Banten. Sebelum meninggal, sang 
pendiri berwasiat agar tanah wakaf tersebut didedikasikan 
untuk keluarganya. Dia telah memberikan persyaratan antara 
lain, pertama, keluarga harus bekerja sama dengan Badan 
Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengelolaan dan peningkatan 
pendapatan. Resolusi kedua adalah mempertahankan 
tanah wakaf sebagai wakaf ahli, dan ketiga, pemanfaatan 
tanah wakaf untuk kepentingan keluarga, masyarakat, dan 
umat Islam.?? Praktik wakaf ahli di Indonesia sebagaimana 
dikemukakan membuktikan bahwa pengelolaan harta wakaf 
secara efisien dapat berkontribusi positif terhadap keluarga 
dan masyarakat. 


Lebih lanjut, adat lain yang mengadopsi semangat 
wakaf ahli adalah harta pusaka di Minangkabau. Harta ini 


31 Taufig Azizul Akbar and Muttagin Choiri, “Sociological Analysis Of 
Islamic Law On Wagf Practices In Kyai Family In Bangkalan District, 
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review 1, no. 2 (24 
December 2021): 220-31, https://doi.org/10.53697 /emba.v1i2.318. 

32 Badan Wakaf Indonesia, Fuad Wardi Kembangkan Wakaf Ahli 2,5 Ha, 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) (blog), 11 November 2009, https:// 
www.bwi.go.id/361/2009/11/11/fuad-wardi-kembangkan-wakaf- 
ahli-25-ha/. 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


semacam harta warisan yang tidak dibagi, namun dijaga dan 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Di Minangkabau, 
Harta Pusaka Tinggi (Harto Pusako Tinggi) ialah hak milik 
bersama dari suatu kaum yang mempunyai pertalian darah 
dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang 
terdahulu. Harta ini berada di bawah pengelolaan mamak 
kepala waris. Sebagai pusako tinggi, dalam hal menghibahkan 
memerlukan persetujuan penghulu kaum untuk mengubah 
statusnya, umpamanya untuk menggadaikannya. Persetujuan 
penghulu dan seluruh ahli waris sangat diperlukan sebelum 
hibah tersebut digadaikan. Hal ini berarti mirip dengan 
wakaf ahli, terutama wakaf tanah. Tanah wakaf tidak bisa 
dijualbelikan, digadaikan, atau ditukarkan, kecuali dalam 
situasi atau kepentingan khusus. 


Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama 
Islam, Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap 
syariat wakaf. Aturan wakaf di Indonesia pasca kemerdekaan 
baru ada ketika Undang-Undang Pokok Agraria disahkan. 
Dalam Undang-Undang tersebut, ada satu pasal yang 
mengatur tentang wakaf, yakni pasal 49. Dalam pasal 49 ayat 
(3) disebutkan bahwa Perwakafan tanah milik dilindungi dan 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai akibat dari UU 
ini, lahirlah PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah 
Milik. Untuk menguatkan landasan hukum wakaf, pemerintah 
akhirnya mengusulkan ke DPR agar mengesahkan UU khusus 
wakaf. Perjuangan itu akhir membuahkan hasil dengan 
lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang- 
undang ini sudah banyak terobosan yang belum dikenal 
dalam aturan wakaf sebelumnya, antara lain wakaf berjangka 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


dan wakaf uang. ? Pendirian Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
merupakan salah satu bukti perhatian Pemerintah atas 
penyelesaian masalah wakaf.“ Sayangnya wakaf ahli belum 
dibahas dalam aturan hukum ini. 


Pengaturan wakaf ahli ditemukan dalam diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf. Pasal 30 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Peraturan pemerintah 
ini menghendaki bahwa kehendak seseorang mewakafkan 
harta bendanya untuk kesejahteraan keluarga/kerabat 
harus dicatat dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf. Jika keluarga 
penerima manfaat wakaf ahli sudah tidak ada maka status 
wakaf menjadi wakaf Khairi. Peruntukannya ditetapkan oleh 
Menteri Agama berdasarkan pertimbangan BWI.?' Pasal 30 
berbunyi: 


(1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk 
AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, 
diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri 
oleh Nazhir, Mauguf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 
(dua) orang saksi. 


(2) Kehadiran Nazhir dan Mauguf alaih dalam Majelis Ikrar 
Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat 
dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau 


33 Supriyadi Supriyadi and Sholihul Hadi, “Regulasi Wakaf Di Indonesia 
Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik 
Hukum, ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF 6, no. 2 (24 October 
2019): 204-23, https://doi.org/10.21043/ziswaf.vbi2.6418. 

34 E. Mulya Syamsul and Adang Kuswaya, “Expert Wakaf, Wakif Family 
Social Security in The Achievment of Sustainable Development Goals', 
Journal of International Conference Proceedings 6, no. 3 (25 July 2023): 
35-49, https://doi.org/10.32535/jicp.v6i3.2379. 

35  Zunaidi, Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Dan 
Magasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah'. 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. ISEI 


Mauguf alaih. 

(3) Dalam hal Mauguf alaih adalah masyarakat luas (publik), 
maka kehadiran Maugufalaih dalam Majelis Ikrar Wakaf 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan. 


(4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dalam bentuk wakaf-khairi atau wakaf'- 
ahli. 


(5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama 
kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan 
Wakif. 


(6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, 
maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya 
menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan 
oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. 


Aturan ini memberikan penjelasan bahwa wakaf ahli 
memiliki kedudukan yang sama dengan wakaf khairi. Ketika 
seseorang ingin mewakafkan hartanya, maka ada beberapa 
persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah wakif, 
nadhir, mauguf alaih, dan saksi. 


Wakaf ahli memiliki mauguf alaih yang terbatas, yakni 
keluarga. Apabila keluarga sudah tidak ada, wakaf ahli bisa 
berubah menjadi wakaf khairi yang kemanfaatannya lebih 
luas dengan persyaratan tertentu. 


Setelah dipaparkan sejumlah argumen pentingnya wakaf 
ahli, perlu kemudian dijelaskan cara pengelolaan wakaf 
ahli yang sesuai dengan kebutuhan sehingga manfaatnya 
mengalir untuk ketahanan keluarga. Kelebihan wakaf ahli 
adalah antara lain sebagai berikut ini. 


1. Adanya rasa memiliki (sense of belonging), sehingga 
pengelolaannya lebih baik sesuai dengan kesepakatan 


BEN Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


keluarga. Ibaratnya adalah dari keluarga, oleh keluarga, 
dan untuk keluarga sehingga manfaatnya lebih besar 
dan sesuai dengan kesepakatan untuk kepentingan 
keluarga. 


2. Harta wakaf yang diperuntukkan bagi anggota keluarga 
tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya kepada 
orang lain. 


3.  Peruntukannya lebih jelas, yakni untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga sehingga tidak ada anggota keluarga 
yang terlantar dan miskin. 


4. Lebih luas pendayagunaannya. Wakaf ahli bisa berbagai 
bentuk: Misalnya, warung makanan. Usaha yang dikelola 
keluarga dengan asas saling percaya dan kerja bersama 
akan lebih banyak memberikan manfaat daripada 
melibatkan orang lain. Tanah wakaf ahli bisa digunakan 
pula untuk usaha waralaba. Hasil investasi ini bisa 
dimanfaatkan untuk anggota keluarga. 


5. Bila banyak anggota keluarga yang kaya, maka mereka 
bisa melakukan wakaf ahli secara bersama-sama 
dengan sistem crowd funding (dana bersama) dengan 
memanfaatkan anggota keluarga yang memiliki 
kompetensi atau menyewa tenaga profesional untuk 
melakukan manajemennya. 


Selanjutnya, ada tiga bentuk harta yang dapat 
diwakafkan khusus untuk keluarga atau kerabat yang 
memiliki hubungan darah. Pertama, wakaf benda tidak 
bergerak. Disebut sebagai benda tidak bergerak karena 
harta tersebut melekat pada tanah, berhubungan dengan 
tanah dan tidak mudah dipindahkan. Benda tidak bergerak 
dapat diambil manfaatnya sebagai objek wakaf ahli sehingga 
kesejahteraan anak keturunan terjamin dengan baik. Adapun 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


contoh wakaf berupa harta tidak bergerak, meliputi tanah 
kosong, tanah dan bangunan, bangunan utuh atau bagian 
tertentu dari bangunan yang utuh, kebun yang hasil panennya 
masih produktif, tanaman, buah-buahan, sumur, benda lain 
yang berkaitan dengan pertanahan sehingga masuk dalam 
kategori harta tidak bergerak. 


Kedua, wagif juga boleh memberikan harta yang 
dimiliki berupa objek yang bergerak. Disebut demikian 
karena harta benda bergerak tidak melekat pada tanah dan 
mudah dipindahkan. Jenis hartanya ada yang dapat langsung 
dihabiskan, namun ada juga yang tidak. Berikut contoh wakaf 
ahli yang masuk dalam kategori harta bergerak seperti air, 
binatang ternak, surat-surat berharga, kendaraan, HAKI, 
benda bergerak lain dalam bentuk apapun asalkan bernilai 
kecuali uang. 


Ketiga, jenis harta lain yang dapat diwakafkan oleh 
wagif kepada keturunannya yaitu uang, baik itu uang tunai 
maupun nontunai. Mengacu pada syarat sah wakaf, jika ingin 
menyedekahkan uang, maka jumlahnya harus diketahui 
secara pasti dan uang tersebut sah dimiliki oleh wakif. 
Wakif boleh menyerahkan langsung kepada penerima wakaf 
apabila memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, 
alternatif penyerahan melalui lembaga hukum juga dapat 
diambil apabila pewakaf tidak mampu memberikan langsung 
atau memiliki alasan lain. 


Begitu pentingnya wakaf ahli, maka perlu ada beberapa 
perbaikan untuk menghindari dampak negatif dari wakaf 
ahli. Perbaikan itu adalah perlu tepat aturan (reformulasi 
hukum), tepat pengelolaan (reformasi manajemen), tetap 
sasaran (reformasi pendayagunaan manfaat). 


Pertama, tepat aturan. Maksud dari tepat aturan 


BEN Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


adalah bahwa hukum wakaf ahli harus dibuat lebih detail 
dan mendalam sehingga masyarakat muslim tidak lagi 
khawatir untuk melakukan wakaf ahli. Sebagai konsekuensi 
dari beberapa kelemahan wakaf ahli, maka perlu dilakukan 
rekonstruksi hukum wakaf ahli dengan memisahkan 
pengaturan wakaf khairi dengan wakaf ahli dalam pasal yang 
berbeda. Langkah adalah perlu diajukan amandemen Undang- 
Undang Wakaf yang meliputi: Pelaksanaan, pencatatan atau 
administrasi, pengelolaan aset dan penyelesaian sengketa 
wakaf ahli. 


Kedua, tepat pengelolaan (reformasi manajemen). 
Reformasi manajemen, artinya wakaf ahli perlu mendidik 
salah satu anggota keluarga untuk menjadi nazir profesional. 
Pendidikan dan pelatihan khusus untuk wakif dan nadzir 
wakaf ahli sangat diperlukan agar memahami hukum dan 
manajemen wakaf ahli. Selain itu, perlu pengawasan wakaf 
ahli dari pemerintah, khususnya BWI sehingga wakaf ahli 
dapat dikelola dengan baik sesuai dengan niat wakif. 


Memang, untuk masyarakat perkotaan wakaf ahli tidak 
bisa dengan mudah dilakukan, namun, bisa saja melakukan 
crowd funding antar anggota keluarga untuk membeli sebuah 
lahan yang dilakukan memastikan bahwa anggota keluarga 
besar tidak ada yang terlantar. Hal ini bisa dilakukan dengan 
sistem bagi hasil (paron). Wakaf ahli juga bisa dilakukan 
dengan memberikan wakaf uang. Hal ini bisa dilakukan 
dengan investasi yang manfaatnya digunakan untuk 
kepentingan keluarga besar. Tidak hanya untuk yang miskin, 
tapi untuk kemaslahatan keluarga besar. 

Selama ini, infag dianggap memboroskan harta dengan 
wujud yang konsumtif. Wakaf uang ahli justru akan dapat 
memastikan harta wakaf akan abadi, namun bisa digunakan 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. ISEI 


untuk kemakmuran anggota keluarga. Manajemennya bisa 
dibuat sebagai berikut: 


1. Setiap anggota keluarga bisa melakukan investasi 
akhirat untuk keluarga besar dengan jumlah bebas. 


2. Kemudian, salah satu anggota yang memahami teknis 
investasi baik secara mandiri langsung maupun 
keuangan bisa melakukan investasi dengan baik 


3. Hasil dari investasi tersebut dapat digunakan untuk 
kepentingan keluarga besar sampai kapan pun. Laporan 
dari hasil investasi ini bisa dilakukan setiap tahun 
saat keluarga besar kumpul di hari raya Idul Fitri, 
atau disampaikan secara online melalui grup anggota 
keluarga. 


Ketiga, tepat sasaran (reformasi pendayagunaan 
manfaat). Tepat sasaran maksudnya manfaat wakaf ahli 
bisa diberikan untuk kepentingan keluarga besar secara 
umum. Juga bisa digunakan untuk memberi pekerjaan 
kepada keluarga yang belum punya aktifitas rutin kerja. Juga 
bisa dimanfaatkan untuk membantu keluarga yang sakit, 
pendidikan anggota keluarga, juga untuk investasi masa 
depan. 


Berdasarkan data daninformasi yangtelah dikemukakan, 
dapat disimpulkan bahwa wakaf ahli memiliki posisi penting 
dalam figh wakaf. Wakaf ahli dapatmemberikankesejahteraan 
khususnya bagi keluarga sehingga perlu disosialisasikan 
kepada masyarakat. Rekonstruksi hukum perlu dilakukan 
dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, 
wakaf ahli akan dapat memberikan manfaat untuk ketahanan 
keluarga secara berkelanjutan. 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia 


Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga 
bermanfaat dan menjadi secuil sumbangsih untuk 
pembangunan hukun Islam di Indonesia. Selanjutnya izinkan 
saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada sejumlah pihak yang telah 
memberikan sumbangsih dalam pelbagai aspek sehingga 
mengantarkan saya meraih jabatan akademik tertinggi sebagai 
guru besar dalam bidang ilmu hukum Islam. 


Mereka adalah: Yang mulia dan amat kami cintai, kedua 
orang tua kami, (Alm.) H. Hasan Setijono, dan Hj. Muawanah, 
segenap keluarga besar Jombang (Kakak /adik: alm. Masyhudi 
Hasan, Arifin Hasan, Nanang Kurniawan, Naning Muflihah, 
Nunung Mufarrihah, Uswatun Hasanah beserta anggota 
keluarga): Mertua kami, (alm) H. Ramli dan Hj. Hasanah, 
segenap keluarga Besar Bekasi (Kakak/adik: Yayan Rahayani, 
Aas Faizah, Arafatul Lailiyah beserta anggota keluarga), 
Istri terkasih, Aan Muzayanah, S.Psi, M.Si., dan anak-anak 
tersayang: Mutia Mustagilla, Tagiyuddin Elhag, dan Maftuh 
Aziz Hasyim, 

Yang Mulia Menteri Agama RI,Gus Menteri, H. Yagut Cholil 
Ooumas, beserta segenap pejabat terkait di Kementerian 
Agama RI: Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Yang 
Mulia Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H. Hakim Agung MARI: 

Ketua dan Sekretaris Senat UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang, Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, & Prof. Dr. Agung Sedayu, 
serta seluruh anggota senat, 

Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. 
M. Zainuddin, M.A., beserta segenap Wakil Rektor, para Dekan, 
Direktur SPs, para Kepala Biro, para Kepala Bagian, para Wakil 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


dekan, para Kaprodi-Sekprodi, para Ketua Lembaga dan Unit 
Penunjang Teknis, dll: 


Keluarga besar IKA-PMII: Keluarga besar Asosiasi Dosen 
Pergerakan (ADP): Keluarga besar Fakultas Syariah dan 
Hukum (para Dosen/ Guru Besar, Wakil Dekan, Ketua dan 
Sekretaris Program Studi, KabagTU, Sub Koordinator, Kepala 
Laboratorium, Kaur Perpustakaan, dan segenap staf, 


Keluarga Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Keluarga 
Besar UIN Walisongo Semarang, Keluarga Besar Pondok 
Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Keluarga Besar Pondok 
Pesantren Al-Aziziyah Denanyar, Keluarga Besar Pondok 
Pesantren Bayt Al-Hikmah Pasuruan, Keluarga besar MAN 
Program Khusus Denanyar, Keluarga besar MTs Darussalam 
Ngoro: Keluarga besar MI Perwanida Sedati: 


Para kolega Dekan FSH PTKIN se Indonesia dan Badan 
Koordinasi Dekan FH se-Indonesia: Keluarga besar Badan 
Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang, Keluarga besar 
LAZIZNU dan LWPNU Kota Malang. 


Para guru besar dan mentor kami, Profesor Imam 
Suprayogo, Profesor Mudjia Raharjo, Profesor Abd. Haris, 
Profesor Mufidah Cholil, Profesor Umi Sumbulah, Profesor 
Tutik Hamidah, Profesor Roibin, dan Profesor Saifullah: 


Keluarga besar Lemka Ciputat, Keluarga besar Higma, 
Keluarga besar Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam 
Indonesia, Keluarga besar Forum Dekan Fakultas Syariah 
dan Hukum PTKIN seluruh Indonesia, Keluarga besar BAN- 
PT beserta para Asesornya: Para kolega dan partner muda 
yang luar biasa (Ramadhita, Syabbul Bahri, Yayuk Whindari, 
Jamilah, dll): 


Semua pihak yang tidak tersebut dalam list ini (mungkin 
karena terlewatataulupa dan mengingat keterbatasan ruang) 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


tanpa mengurangi rasa hormat dan syukur kami. Semoga 
Allah Swt. membalas jasa baiknya. Jazakumullah ahsanal 
jaza: 


Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma al-mawla wa ni'ma al-nashir, 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


Daftar Pustaka 


Ab Rahman, Muhamad Firdaus, Hussein Azeemi Abdullah 
Thaidi, Farhana Mohamad Suhaimi, and Siti Farahiyah 
Ab Rahim. 'Proposed Temporary Wagf Model for 
Family Wagf Implementation in Malaysia. Journal of 
Islamic Accounting and Business Research ahead-of- 
print, no. ahead-of-print (1 January 2023). https://doi. 
org/10.1108/JIABR-04-2022-0098. 

Akbar, Taufig Azizul, and Muttagin Choiri. “Sociological 
Analysis Of Islamic Law On Wagf Practices In Kyai Family 
In Bangkalan District'. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis 
Dan Akuntansi Review 1, no. 2 (24 December 2021): 
220-31. https://doi.org/10.53697 /emba.v1i2.318. 


Anisa, Lina Nur. “The Psychological Well-Being in Building 
Resilience of Indonesian Muslim Families: A Study of 
Hussein Muhammad's Thought'. De Jure: Jurnal Hukum 
Dan Syar'iah 15, no. 1 (27 July 2023): 163-77. https:// 
doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.22102. 


Atmaja, Iin Sunny, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab 
Habudin, Nur Mukhlis Zakaria, and Syawal Rusmanto. 
“Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan 
Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus. Nuansa 
Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 5, no. 2 (26 
December 2020): 75-88. https://doi.org/10.47200/ 
jnajpm.v5i2.575. 


Azrak, Tawfik. “The Roles of Cash Wagf in Improving the 
Economic Welfare: Case Study of Turkey. The Journal 
of Management Theory and Practice (JMTP) 3, no. 1 
(14 April 2022): 42-47. https://doi.org/10.37231/ 
jmtp.2022.3.1.200. 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


Badan Wakaf Indonesia. 'Fuad Wardi Kembangkan Wakaf Ahli 
2,5 Ha. Badan WakafIndonesia (BWI) (blog), 11 November 
2009. https://www.bwi.go.id/361/2009/11/11/fuad- 
wardi-kembangkan-wakaf-ahli-25-ha/. 


Bashori, Akmal. Hukum Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, 
Undang-undang, dan Magashid Syariah. Jakarta: Prenada 
Media, 2022. 


Dewi, Heny Mustika, and Moh Amin Tohari. Peran Ketahanan 
Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19'. KHIDMAT SOSIAL: 
Journal of Social Work and Social Services 2, no. 2 (21 
October 2022): 113-21. 


Gayatri, Maria, and Dian Kristiani Irawaty. Family Resilience 
during COVID-19 Pandemic: A Literature Review'. Family 
Journal (Alexandria, Va.) 30, no. 2 (April 2022): 132-38. 
https://doi.org/10.1177/10664807211023875. 


Hamid, Muhammad Hamizan Ab, Mohd Afandi Mat Rani, 
Ismail Ahmad, Faezy Adenan, and Mohd Izzat Amsyar 
Mohd Arif. “The Development Of Wagf Zurri Through 
The Family Foundations Model. Al-Ganatir: International 
Journal of Islamic Studies 30, no. 2 (1 June 2023): 364- 
74. 


Hidayani, Amalia Nur. “Kesejahteraan Psikologi Keluarga 
S Dan H Yang Menjalani Hidup Berbeda Kota Tempat 
Tinggal Terhadap Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga. 
Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) 4, no. 6 (14 
November 2022): 3580-85. https://doi.org/10.31004/ 
jpdk.v4i6.8797. 


Hujriman. Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar). 
Yogyakarta: Deepublish, 2018. 

Isnaini, Desi. “Review of Magasid Syariah on Reto Tuo as A 
Wagf Member In Bengkulu, Indonesia. IOTISHODUNA: 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


Jurnal Ekonomi Islam 12, no. 1 (1 April 2023): 89-102. 
https://doi.org/10.54471/igtishoduna.v12i1.1914. 


Medias, Fahmi, Asmak Ab Rahman, Akhmad Akbar Susamto, 
and Zulfikar Bagus Pambuko. 'A Systematic Literature 
Review on the Socio-Economic Roles of Wagf: Evidence 
from Organization of the Islamic Cooperation (OIC) 
Countries'. Journal of Islamic Accounting and Business 
Research 13, no. 1 (1 January 2021): 177-93. https:// 
doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0028. 


Megawanty, Roma, and Margaretha Hanita. “Ketahanan 
Keluarga Dalam Adaptasi New Normal Pandemi Covid- 
19 Di Indonesia. Jurnal Lemhannas RI 9, no. 1 (31 March 
2021): 42-54. https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.375. 


Muarifuddin, Muarifuddin, Achmad Rifai Rc, Joko Sutarto, 
Tri Joko Raharjo, and Amin Yusuf. “Ketahanan Keluarga 
Sebagai Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Bagi 
Anggota PKK" Jurnal Bina Desa 3, no. 3 (2021): 200- 
205. 


Mustakim, Mustakim, and Syafrida Syafrida. “Pandemi Covid- 
19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan 
Pemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia. SALAM: 
Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i 7, no. 3 (21 July 2020): 
695-706. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16552. 


Nour Aldeen, Khaled, Inayah Swasti Ratih, and Risa Sari 
Pertiwi. “Cash Wagf from the Millennials' Perspective: A 
Case of Indonesia. ISRA International Journal of Islamic 
Finance 14, no. 1 (1 January 2021): 20-37. https://doi. 
org/10.1108/IJIF-10-2020-0223. 


Ramadhita, Ramadhita, Sudirman Sudirman, and Syabbul 
Bachri. "Model of Zakat Utilization in the Covid-19 
Pandemic Era: Perspective of Magashid Sharia. Al- 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


Istinbath : Jurnal Hukum Islam 7, no. 1 (30 May 2022): 
245. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4462. 


Rohim, Ade Nur, and Ahmad Hasan Ridwan. Wakaf dalam 
Perspektif Al-Our'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi 
pada Tataran Ekonomi dan Sosial. AL GUDS : Jurnal Studi 
Alguran dan Hadis 6, no. 2 (2 September 2022): 659-78. 
https://doi.org/10.29240 /alguds.v6i2.3742. 


Sanusi, Sri Wahyu Sakina Ahmad, Salmy Edawati Yaacob, 
and Mohd Fairuz Md Salleh. Wakaf Zurri: Instrumen 
Pengurusan Harta Dalam Pembangunan Tamadun 
Islam: Wagf Zurri: An Instrument for Estate Planning 
in Developing Islamic Civilization. Journal of Al- 
Tamaddun 16, no. 1 (29 June 2021): 139-52. https:// 
doi.org/10.22452/JAT.-vo116no1.10. 


Siregar, Ibrahim, Sumper Mulia Harahap, and Darwis Harahap. 
Model Manajemen Dana Wakaf Kuwait. Lampung: Agree 
Media Publishing, 2022. 


Sugiarti, Yayuk, and Asri Wijayanti. “Keabsahan Pemutusan 
Hubungan Kerja Karena Force Majeur Di Masa Pandemi 
Covid-19'. Justitia Jurnal Hukum 4, no. 2 (24 October 
2020). http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v4i2.6187. 


Supriyadi, Supriyadi, and Sholihul Hadi. “Regulasi Wakaf Di 
Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi 
Dalam Tinjauan Politik Hukum'. ZISWAF: JURNAL ZAKAT 
DAN WAKAF 6, no. 2 (24 October 2019): 204-23. https:// 
doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6418. 

Suraiya, Ratna, and Nashrun Jauhari. “Relevansi Wakaf Ahli 
Dalam Membangun Ketahanan Keluarga" Tasyri' : Journal 
of Islamic Law 1, no. 2 (10 July 2022): 253-92. https:// 
doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.33. 


Syamsul, E. Mulya, and Adang Kuswaya. “Expert Wakaf, Wakif 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


Family Social Security in The Achievment of Sustainable 
Development Goals'. Journal of International Conference 
Proceedings 6, no. 3 (25 July 2023): 35-49. https://doi. 
org/10.32535/jicp.v6i3.2379. 


Yamali, Fakhrul Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. "Dampak 
Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. Ekonomis: 
Journal of Economics and Business 4, no. 2 (8 September 
2020): 384-88. https://doi.org/10.33087 /ekonomis. 
V4i2.179. 


Zunaidi, Arif. Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 
2004 Dan Magasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah'. 
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 5, no. 2 (30 July 
2021): 115-33. https://doi.org/10.30762/mahakim. 
V912.137. 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


SELAYANG PANDANG TENTANG 
SUDIRMAN HASAN 


Jombang merupakan sebuah wilayah dengan sebutan 
kota santri karena kualitas ratusan pesantren dan ulama 
besar. Kota ini adalah tanah kelahiran bayi mungil potensial 
yang kemudian diberi nama Sudirman Hasan, pada Senin 
Wage, 22 Agustus 1977, bertepatan dengan 7 Ramadhan 1397 
Hijriyah. Ia lahir dari pasangan Bapak Hasan Setiyono dan Ibu 
Muawanah. Tumbuh kembangnya dipenuhi spirit Islam dan 
semangat keilmuan tinggi yang kemudian mengantarkannya 
pada studi intensif di lembaga pendidikan Islam sejak dini. 
1981, Raudhatul Athfal Perwanida Jombang menjadi madrasah 
pertama Sudirman kecil dalam menapaki dunia pendidikan 
formal. Ia kemudian melanjutkan studinya ke Madrasah 
Ibtidaiyah di lembaga yang sama pada tahun 1983. Pada 
tahun 1989, Sudirman yang mulai tumbuh menjadi remaja 
menimba ilmu di Madrasah Tsanawiyah Darussalam Jombang. 
Pendidikan menengahnya kemudian purna ditempuh pada 
tahun 1995 di sekolah unggulan Kementrian Agama, Madrasah 
Aliyah Negeri Program Khusus Denanyar di bawah asuhan 
K.H. Abdul Aziz Masyhuri yang berada di lingkungan Pondok 
Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. 


Hidup di tengah dukungan yang kuat, Sudirman tumbuh 
menjadi insan yang haus ilmu. Tak hanya berprestasi di 
bidang akademik, Sudirman muda juga aktif dalam berbagai 
organisasi dalam rangka aktualisasi diri, di antaranya 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Oori 
Ooriah Mahasiswa, dan Lembaga Kaligrafi Al-Our'an. Ia kerap 
menjadi juara dalam lomba khat Al-Gur'an dan seni baca 
puisi, baik di tingkat regional maupun nasional. Pria dari 
Jombang ini pernah menjadi bagian dari kafilah DKI Jakarta 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


pada perhelatan MTO Nasional ke-19 di Palu Sulawasi Tengah 
berkat prestasi-prestasinya. 


Sudirman muda dengan semangat menyala mendaki 
bukit ilmu banyak mendapatkan pengalaman berharga 
saat menempuh pendidikan tinggi. Prodi Al-Ahwal al- 
Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta menjadi sebuah pilihan tepat dalam proses mengasah 
dan mengembangkan sayap keilmuannya dalam lingkup Strata 
1. la pun terpilih sebagai mahasiswa berprestasi dengan 
beasiswa dari PT Gudang Garam dan lulus Cum Laude sebagai 
mahasiswa terbaik di program studi pilihannya. 


Sudirman dewasa kemudian lebih memilih untuk 
istigamah menempa diri di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia 
menyelesaikan studi Magister Hukum Islam dengan predikat 
magister terbaik pada tahun 2003. Tak puas dengan satu 
magister, Ia mengambil magister yang kedua di bidang Sosial 
Science program Interdisciplinary Islamic Studies dengan 
sponsor dari McGill University, Canada. Hal ini tentu saja 
membuat ghirah keilmuan Sudirman menjadi kian meletup. 
Studi S2 tak cukup memuaskan dahaganya akan ilmu. Tahun 
2008 ia melanjutkan studi doktoral dengan beasiswa penuh 
dari Kementerian Agama pada Program Doktor Hukum Islam 
di IAIN Walisongo. Dalam rangka menyelesaikan risetnya di 
bidang filantropi Islam, Sudirman berhasil memenangkan 
beasiswa Fulbright Amerika Serikat untuk dapat menghirup 
udara New York dan Iowa sepanjang tahun 2010. Ia kemudian 
lulus dari program Doktor tahun 2012 dengan predikat 
Wisudawan Doktor Termuda dan Terbaik di UIN Walisongo 
Semarang. 


Lama berkelindan dengan ilmu dan buku, Sudirman 
kemudian memutuskan untuk mengabdikan diri sebagai 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


seorang pendidik. Mimpi pengabdiannya kemudian disambut 
dengan kesempatan emas untuk menjadi dosen di Fakultas 
Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sejak tahun 2005. 
Kariernya sebagai dosen melejit dengan cepat. Tahun 2006, 
ia sudah dipercaya menjadi sekretaris Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Syariah. Kemudian, 
tahun 2007, ia menjadi salah satu pendiri Lembaga Pusat Kajian 
Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”. Tahun 2009-2013, ia menjadi 
komandan tertinggi di lembaga filantropi kampus tersebut. 
Pada tahun 2013-2021 ia ditunjuk sebagai Ketua Program 
Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang dalam dua masa kepemimpinan. 
Kesungguhannya dalam bekerja dan komitmennya kepada 
lembaga membuat Sudirman dipercaya untuk memegang 
amanah sebagai Dekan Fakultas Syariah periode 2021-2025. 


Karya-karya akademik Sudirman telah dinikmati oleh 
para akademisi seantero nusantara, bahkan artikelnya telah 
terbit di beberapa jurnal terindeks scopus. Sejak tahun 2006 
hingga 2018, ia telah menerbitkan delapan buku referensi 
tentang zakat, wakaf, dan hukum keluarga Islam, di antaranya, 
Wakaf Uang dalam Perspektif Fikih, Hukum Positif, dan 
Manajemen, Total Guality Manajemen untuk Wakaf Zakat 
dalam Pusaran Arus Modemnitas, dan Sufism and the Spirit of 
Capitalism yang telah dikoleksi di 15 Perguruan Tinggi Terbaik 
Amerika, seperti Harvard University dan UCLA, juga dikoleksi 
di sejumlah Universitas Belanda, Australia, dan Singapura. 
Belasan paper dalam gelaran internasional dan puluhan 
artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional menjada 
jejak pustaka akademik yang juga mencerminkan kualitas diri 
pria dengan senyum kharismatik ini. 


Tak hanya sukses meniti karier di kancah akademik, 
Sudirman juga aktif dalam berbagai organisasi progresif 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


bidang zakat dan wakaf. Sudirman bahkan menjadi ketua 
beberapa lembaga yang secara pergerakan telah dikenal 
masif, di antaranya Ketua LAZISNU Pengurus Cabang NU 
Kota Malang, Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan PCNU 
Kota Malang, Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota 
Malang, Sekretaris Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam 
Indonesia, dan sekretaris Forum dekan Syariah dan Hukum 
PTKIN Se-Indonesia. Jika dihitung secara spesifik, sejak 
tahun 2002 lelaki kharismatik telah aktif mengabdikan diri 
di 25 lembaga. 


Perjalanan internasional juga menjadi salah satu ruang 
tempa akademik bagi Sudirman. Negara-negara yang pernah 
dikunjungi dalam rangka rihlah akademik adalah Malaysia, 
Singapura, Korea, Hongkong, Amerika Serikat, Canada, dan 
Belanda. Dalam catatan panjang perjalanan internasional 
yang dilakukannya, Sudirman tak hanya menjadi seorang 
pembelajar, tetapi juga pembicara ahli, reviewer sejumlah 
jurnal internasional dan nasional serta peneliti yang 
menggandeng berbagai universitas luar negeri dalam 
merealisasikan mimpi-mimpi akademiknya. 


Tahun 2023 menjadi titik kulminasi karier Sudirman. 
Pada tanggal 1 April 2023, setelah melalui proses panjang, 
akhirnya gelar profesor disematkan sebelum namanya. 
Profesor Dr. Sudirman Hasan, M.A., resmi ditetapkan sebagai 
guru besar bidang Ilmu Hukum Islam. Prestasi luar biasa 
dari Prof. Sudirman diraih tak hanya berkat kegigihan dan 
semangatnya dalam menimba ilmu. Dukungan keluarga 
menjadi salah satu pelecut progresivitasnya. 

Alm. H. Hasan Setijono, sang ayah, adalah pria yang 
menjadi sumber inspirasi dan motivasinya untuk bisa melesat 
dalam setiap kesempatan yang diperoleh. Semangat membara 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


yang selalu diberikannya menjadi bekal yangtak pernah habis 
digenggam selama ia berada di perantauan. Doa-doa khusuk 
di sepertiga malam yang tak putus dilantunkan oleh sang ibu, 
Hj. Muawanah juga menjadi salah satu penembus pintu langit 
yang memberinya kemudahan dalam setiap langkah karier 
dan kehidupan seorang Sudirman. Peran kedua mertua yang 
merupakan orang tua kedua juga tak bisa dinafikan. Alm. Drs. 
H. Ramli dan Hj. Hasanah mengharapkan Sudirman menjadi 
seorang menantu yang bermanfaat bagi khalayak. Keduanya, 
sebenarnya menginginkan Sudirman untuk mengabdi di 
lembaga pendidikan Islam yang diasuhnya di Jakarta. Namun, 
takdir membawa Sudirman untuk bermukim di Malang 
sebagai ASN dosen sebagai tugas yang tak kalah mulia. 


Pernikahan Sudirman dengan Aan Muzayanah, S.Psi., 
M.Si. membuat perjalanan kariernya kian mulus. Keduanya 
juga dikaruniai putra-putri yang luar biasa. Mereka adalah 
Mutia Mustagilla, saat ini merupakan Siswi SMA Ponpes Bayt 
Al-Hikmah Pasuruan, Tagiyuddin Elhag Siswa SMA Ponpes 
Bayt Al-Hikmah Pasuruan, dan Maftuh Aziz Hasyim Siswa TK 
Dharma Wanita 3 Karang Besuki Malang. Kepada ketiganya, 
Sudirman menularkan semangat belajar yang kuat, khususnya 
dalam konteks keislaman. Oleh karena itu, anak-anak yang 
kelak akan menjadi mengikuti jejak langkah sang ayah ini 
diperkenalkan dan dibiarkannya jatuh cinta pada kehidupan 
pesantren yang teduh dan syahdu. 

Terlepas dari prestasinya yang telah mencapai 
puncak tertinggi, Sudirman dan segala mimpinya tak 
akan pernah berhenti. Sebab titik teratas dedikasi, 
sejatinya adalah bakti untuk negeri. 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


CURRICULUM VITAE 


IDENTITAS DIRI 
Nama : Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 
Jenis kelamin  : Laki-laki 
Agama : Islam 
Tempat dan : Jombang, 22 Agustus 1977 
Tanggal Lahir 
Status : Menikah 
Pekerjaan : Dosen 
Jabatan : Guru Besar/Dekan 
Pangkat/ : Pembina Utama Muda/IV-c 
Golongan 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


NIP 

Asal 
Perguruan 
Tinggi 
Alamat 
Perguruan 
Tinggi 
Telp/Faks. 


Alamat Rumah 


Nomor HP/ 
Whatsapp 
Email 
NPWP 
Scopus ID 
Sinta ID 
Orchid ID 


Google Scholar 


:19770822 2005011003 
: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 


: Jalan Gajayana No. 50 Malang 


1462 341-551354 
: Jalan Candi VI B, Kavling Pairs No. 


111-L, RT 03/06 Dsn. Gasek Kel. 
Karang Besuki Kec. Sukun Kota 


Malang Jawa Timur 


1462 822 3372 6260 


: sudirman@syariah.uin-malang.ac.id 
:58.799.616.6-602.000 

:57225143882 

: 6002009 

: 0000-0003-1643-5802 

: https://scholar.google.com/citations?user— 


19TAzZRWAAAAJ&hl-en 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


Bapak 

Ibu 

Bapak Mertua 
Ibu Mertua 
Isteri 

Anak 


KELUARGA 


: H. Hasan Setijono (Almarhum) 
: Hj. Muawanah 

: Drs. H. Ramli (Almarhum) 

: Hj. Hasanah 

: Aan Muzayanah, S.Psi., M.Si. 

: -Mutia Mustagilla 


(Lahir di Bekasi, 22 Agustus 2005) 
-Tagiyuddin Elhag 

(Lahir di Malang, 1 Mei 2007) 
-Maftuh Aziz Hasyim 

(Lahir di Malang, 17 Oktober 2017) 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


JeyeM/WeISI unyn Hy Suerewas 03uosIyeM NIVI D0 €S| Z10Z 


Jumesej, 
/sapngsg — 2iwpJSI — Kabpul/d12SIpaajUJ #MEsEI ET metepIanSAS NIN cs S00C 


yeyeZ/ YELLAS ereyef yel meAepIHJMEASNIN | 2S) £00Z 


MD: LYA 
keask ee e1reyef yerinye£eptj J-EAS NIVI Dal 000Z 


Suegulof 
snsnyy We1301d VWS S66L 
Iefurusg sISNYY WeI3OlI NVW 


3uegwof urejessnIed SL |. dns c66L 
3uegwof EpIuem.ad IN ko as) 6861 
Suegwlof EpPIuemiIad VM DoOALI €86L 


Iseyudsuoy /uesninf e3egud7 LueN Suefuaf | sam | 


NVMITGITANTd LVAVMIA 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


epnyg 
d 
£20z WAY T Jesag ning /10S9JOId ml Lureap urgwag 


epuw 
BLure3n Lurgwad 


8TOT I2GONO T ejeday 10yOT a/AL | 1 yey3urg, surgurog 


1z0oz dy 1 ereday 101y2T 2/AI 


| 1ey3ULI, 
d 
9002 Iwidv 1 TUV TAEY 4/11 epnW EJeuag 


S00z Wenue| 1 UV WISISY a/11I SNd) 


NVIVMVJAdAM LVAVMIA 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


nfed IP (EUOISEN 


eneye/ nd 


Suegulof 


MIWNAGAVAV ISVLSAAd 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


VdON-IIPW 
VdON-IDPN 
VdON-IIPW 


Wee) 3uepn) 


Ad NVW 


Josuodg 


Iseng 
ejexef Md 
INUL, EME 


3uegwlof gey 


yeIeg EMEf 


SUEIaS GEN 


Epeue) Aisasarup (IO 12 3s1n0) Jdwwns 


00 
satpnjs JIWrejSJ Areundpstpaoyuj uo ssa8ag Jnpsen | s00z-s0z 
Ireg ATVI Ye sesodang d1wapeoy Ioj ysijsug €00Z 


000Z 
IseJsdadag EMSISEyE 
: ii, -866T 


eEmsiseag sius/ 


VMWSISVAA 


UB IM9-E JEyy 3uege) DL 


UB IM9-IE JEyy 8uege) DL 
ueIn9-Ie 1EYY Buege) OLN 


UB IM9-E JEyy 3uege) DL 


UB IN9-IE EYY 3uege) OLW 


UB IM9-E JEyy 8uege) DL 


IseJsaid.Iag EmMmSIS 


| eaen/ 

Luedesrey eaenf 
IN uedereH eaenf 
| eaen/ 
IN uedereH eaenf 


| eaen/ 


T66L 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


SUEJEW E1OY Ip Xefed 
NIN-vdid 
budy Uejiseysuag Suerinduagd redegas JEYE7 UPLUESYEJAd 


NIN-vdid IEMOT YENSULL IP TETEH IsesIjogeT Isua3an 
weyunydag PeurunYy nyepPgd ISeg unyaH ue3unpurad 
weyunydag uendurdaag depeyaa) ueseia yoy MEpULI, 


EIsduopuj IP WeJsSJ Luepid 
Ne WinynH ueeuesyejad Suejuo3 YELIBAS EMSISEYEJN ISIA 


NVILITANdd 


reg 


SuereW NIN 
JTVI 18 (7179) JdanypooT 10j anIsuojuj aduenduET JU2JUO) 
diysaejoyos 


YWABISIY UO1E11ISSIG LI0MOG 
WSLUGMA-JANINV 


Lure3y UELIajududY OSUOSIJEM NIVI IP Wrejs| UnynH 101yog we1301d 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. MEI 


Suejew Wryelg| YEN LUene 


A 
Ne NIN EMeZ-T2 IP JUMMPpO.d YEYEZ UsejoyadUdd (OPO Tete 
SueJeW LUISIUN dIA NXeS yewny Ip Jynpold 
YeLIeAS Ye Vdid cLOZ 
JereMm wWwaleueyy Suejuaj eyeMIySI WelSeig SIsyeuy 
1Ly3uef yeuloj, UBRyesnEIIMOY 
3 
Meera sisegiag unysiy efewoy 13eg ueewe3eay ueerulgwad TAG 
Sudarngay, ua.yuesad 
NG MOopuod Uep eJenyg adwog IPJEYEM Wwwaleuey Free 
yejinyeAeptH 
sa ILEN Inyteg uep yeje4-IE JEISOS BUEG UESEARA EIEJUE 
Ba ue3urpueg-lad pns :Suejem BOY Ip YEYEZ ULEJOJadUdd La 
Uurejep Jus wa3euejy Ajeng (RIO, Sejusuaduj 
NIN-vdid IeIsos uejrpeay YnJun Teunj, JENEM UesuegWdsudd 600 
NIN-vdid Jopuo5 Uep WnYynH urejep 1ursIjOd L00C 
NIN-vdid JUEJEW B1OY IP JeYEZ usejoposuadg UowoleueW L00C 


NIN Vdid 


UJapojg EIg Ip 1EyEZ UpEjOjaduad 100z 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


SueleW NIN WZdT 


(Suerew usyedngey 

LIEso3uI, UPJLWILIIY O83udIIpUe) uUeyeInjaY Ip IpngsS) 
UeTEIOdIOd yedoduay Wejeg yeuryes eSIenyoy 

Ppoy mpe e33uej, yewn.Iag BAE3 ISEW.IOJOY 


LLOC 


SueleW NIN WZdT 


(Unuryj, emef-as JeEAYEY Usyursag 
Ig ed.renjay uedurdurepuad Ejog snsey IpngS) edaenpay 
njnyy uejeyduluag WEjEg UdNJUESAg ISESIJEHASY 


9LOL 


YELIEAS YE Vdid 


(avd) Suerew 

Suepuey Sunpdy uejewebay suling ueyEinjay Ip 
LIoyyelas e3Ienpay UnSurgWaw efedp redegas (JDUI10) 
Arrure4) es.renjpay yofog sENUNnWOY UEIag uejenduad 


SLOC 


yenleAs Ye Vdid 


SUEjeN uajedngey 
bwe3y uejipeduad Ip snsey IpnJS JNISOJ 130JOYISd 
LIep nefluntp ueer3eyegdy UePp UEIEIIDIAJ ISEPH 


SLOC 


YELIEAS YE Vdld 


ISEULIOJON BIH E33UIH ULEYapIO WN 
eosed Yefas eIsduopuj Ip Jeyem Isejnday UedurgwY.ad 


YLOc 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


SueleW NIN WZdT 


BaIoy pue eisauopuj 
udamJag Apngs anyjeredwo) £ :sasndwre) jeuonyeuInuj 


IeuoIseu.Iajuj Fe A NYA 
DU, UJ PAB22.109$ paduejeg ayj Suisp sanjEA 
da 0 Mi AYISISATUP SSEJI POM 2U,L JO uoyejuswajduj 2y.l, 
yelIeAs piysebem juyyadsiag :6T-PIA0) IWapued 
3 
sa ESEMN EPEJ INUL, EMEf IP JNMMPOIJ YENEZ ISESIJEMASY Ken 
Sueew NIA AWd urejsj eSaenjay WnynH snyyadso.ld 0z0z 
SUElEN NINA AN Suejen uayedngey Ip JEYEM Wayduas urye3ddUId 0z0Z 
SueleW BOY Ip JEYEM IseyYyDIaS Isedajasyy ynjun 
g ! ISENYI ! 
men JEMEM ISEJSIUTWPY UEP WnYynH UeIepesaY ULLUIgWAd Ji 
SuejeW NIN WZdT SUETEW B10M IP JENEM ISEYYIOS ISEJOJOSNY 6LOZ 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


efpey eye3sng eSrenjay Ny Uep JeAyey Ua.yuesad LTOZ 
ssald Suerew NIA JeseMm 4njun wwafeuey Ayeng je101, £TOZ 
g wuwalfeurewy 
Ssalg Sueje 
TPA NIM | Yep g9rsog tanygny “UpILa JnNodsag werep Buen jerem | OS 
(eindesurg uep “erje1gsny “epuejag SENISJSAIUN 
yejunfas tp 1s yojoyIp esnf YTIN uep ArsJoalun 
3 
ja pan paenIeH nIodas “eyLIdy YIegIay, ISduLJ, UeninSiIad ST Dane 
Ip Isyojoyip Yer21) ws170214p) Jo ja1ds 2y) pUD uusynS 
(Joyrpa) ere33uaj, LISY 1eYE7 
3 
“NA UBejojaduag Ue3urpUeg.Iad IPNYS 1EYE7Z JO IIMOJ SU, Ban 
ssald Suerew NINA SEJIUIOpOy SNIY Uelesng WeJep 1EYe7Z 100z 
VG19-B40y-eMEYE/ NIN (PND-e J07ngLyuo)) pisauopuj KupJOodwo3UO) Ul WDJSJ 900z 
Ng-dudd mpnf unyel 
nng T 


HVINTI STIN.L VAUVM 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. TES 


wisyynd 


(Werejem NIVI) wegunsi ajig juyadsang wrejep UnYynH uep JeyEIeAsEW Ong 
(Suerew Nin) sisajuis Ioyejudswloy Sues :pAsny nugj L00Z 
Suegulof 
ul yortibippiyS 3Dya1DJ, pUe snpnyj Ul YDAMIZpDS 3DY9ADJ, 
(Suerew JO SaNIANpYy JILOUODg ayJ uo Apngs aayereduo) y L00C 
Nin) suaps pue uor8Py 3UEUY) JEDOS pUe 30210, 
uendwa1ag JEgeMEW 
900 
(Suerew Nin) 811e3g ueyjeysuluoy eAedp :uruimeyag LISA UesejegWad 
(@uerew NIN) YempnO-IA ueefeosluoy YyengaS :JejeH IsesijageT 900 
(Suerew NIn) YsIO-Ia Jd10dWOJUOY WELISI UPI NIEYEGUd :IMEUYPIEN JusNA 900C 
(Isejtpa.ryeaay,) SMOIA UISIJNS PUE SISAU,I, S-19GIM 
(Suerew Nin) aegiv min | uo Apng3$ :4Aw0U0g pue uo1SyaY UJaMJAg UONEPSY 2UL, HA G 
Ieu.m/f mpnf unyeL, 
(eure)1ag Synuag) jeumf "z 
efpey eye3snd UeuPjes IWag Yesid 8TOC 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


——. / Uban BIsduopUj UI XEJ, pue Jeye7 uo £21JOg JUSWU.I2A0) cTOZ 

(Suerew Nin) 2anf 2g BISJUOpPUJj Ip JEYEM Isejndoy UrdurgWYad Y10z 
(£y'0 u(s/1D/sndoos) ejenyg Jedwod Ip JeyeM Ueejojosudd 

(eeyef NIn) weyyy wejep Juswa3euejyy Ajeng (R1OL sejusuaduj “ena 
ISEULIOJUJ W3SIS Suejua3 

(eeyef Nin) weyyy UYBEJAL JEMEM ULEJOjaSudg WEJEP JJULU.IIA07) POO) TO 
(Isejpsryeanj,) (Tofueds urejsJ uesasynsay gEgaAudd I0NEJ 

(Suerew NIn) ueyeaeH-a | ederagag syLIy UeJeJe)) jofurds urgepEIag UEP WEJSI ee 
SuereN 

(Suerew Nin) 2anf 2g B10y Ip 1eyE7 ULEJOpadUdd WEJEP WOL sejuswojduj ENG 
ue Ing) 

(eeyeinS NIVLS) WeNyy-Iv -Ie wrejep Iley uep “eseng TELYS NNYEM Uenjuduad Tn 

(@uerew Nin) canf og | JAISOg WUnyaH Uep Yr! Juyads.Iog Wrejep JENEM MOA9GO 600 
(Suerewas ISIM 2YI WOJA 

800 


NIVI) urg-pe umnyn AYI 


IOJO UE :sisadoxg Olue Inf) 10J Weolddy jeyndudulaHy 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


SUEJEW EIOY IP JENEM ULUEJ, ISENYUHOS 


z eJurs (Suejew Nin) 2anf 2g ISEJaJOSNV WEjEp ey EIRASEY UnynH ueIepesaN NeOe 
Area 
C PMUIS SNOTUOWLIEH 2A21YIY OJ JIUAJOIA INISIWIOG JO UILY) 6TOZ 
SUEPEd NIVI ysejey jeuamf ayg Sunyesag :MET AJIWEy JrwrejSJ ui A1jenbg Japua» 
Png SUueJEN O33uaI IpUe) Ip es3ue1yewniIag EAe3 ISEULIOJOY 6L0Z 
MET AJIWE4 JTWIEJSI JO jeuinof 
(eaef 3seg 
UI Jusulamodug A12D0oS jeudIen SALAYEY UdNjUursad UI 
LLOt 
Apngs s8) E) juswanoaduy Ayyeng Ajrwrey ur E1ejuesn Ny 
Seuduay sNYIg O1bISJ jeuin/( UIEISI JO JSSY ay) SE U3.IJUESAJ JO UOIJEZIJENASY 
Ipul (WAASOI) POusur pue LISJUOPUJ UI DULUYO.NIN paseg-,181E7,, Sunyusuajduj 9TOZ 
SIIWOUOJF JO jeuinof NSOI | | | | ii Bi 
Jeyem Surjua) #00Z Unyej, 14 JOWON Suepun-3uepun 
Jnods.og Urejep Suerew e30y yerji!ges PIsey uep 9L0C 


(Suerew Nin) aanf 2g 


njeg ej3oy embeg-ye pilsew tp Suen JeENEM Wwwaleuey 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


eIsduopuj ul uoyeziue3IosIg pPueT Jbem 


, (HANYA 
z eJurs (Suejew Nin) 2anf 2g Jo KpniS V »2imosay 2gng SUrSsIW Jo uoypunjsAg 
enef JSEg Ul 17 

Z eJ3uig e1yIpsianf peuanf | JIWAPUEJ 6T-PIMO) 2YJ UI JEYEZ JANINpOIJ SUIZIENASY coc 
L£ 0 WIS/TO UONEZIJENASY UONJUNJ 

IKAYA 


/sndoosg (yady NIn) rarures 


Aftureg 10 JeyrenbpeaH 61 GIAOJ-50J SE JdU107) Arrureg 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. ME 


BISAEEN 


ExepPW Win (S9IUO)I) osLidioyug JJULUYO.NIN 
(Eos pue Sduru.IaA07 SJIWOUOIH poeseg-3eye7 EMe7Z-1O 1EME7 JO Yyueg 2 EU 
JTUIEJSJ UO IdUdIaJUO) ELoeuJIajuJ 
Pa La AyisadAtg Ul Arun :eisduopuj OTOZ 
Ye POM wrsNW 2 jo sadeuy 
eisauopuj 
UI dULU.IIA07 Poo) pue KeJowag DISdUOPUJ UI AADJ IUIDJSJ PUD 49D430W2G 600Z 
UTEISI UO IdUdI2JUO) jeuoyjeuIajuj 
eisauopuj Suerew NIA 
Uladuey) jo sjuasy se ymoA | Jo pusiIadxa Uy :eIsauopuj ul adueyD jo sjuase L00Zz 
Ulsnjy UO IdudIajUO) jeuoyeuIajuj UB se surjsNW SunoX aaisuaya1dwo) Surpjing 
uno mpnf unyeL 


TVNOISYNAH.INI WNYOT WVTVG HAdVd 


BESI Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


0Z0Z SuereW NIN SOLANOJI IPO PUE JEOJULI, #EISSUOPUJ UI 6 T-PIM0) 0Z0c 
SuereW NIN (SSATODI) PE 
AyaDog pue Xjirenyurdsg Adojouyaj, - : Hi - Pisa 610Z 
MET UO JJUSIaJUO) jeuoyjeuJIajuj da ba de sa be ma ega 
BOY JO ssausno1SUO) jedaT JO UOIYEZIJENASY 
(Onfavm) wunn1osuo) 
sanjisaantup eAef 3seg-enea)sny UISIIOJIOJ, PUE WISITEPIPEH 6LOZ 
UJS3SOM Ayigoyg punoguj juapngs 
ninyduag NIVI (MIDI) MeT Arrurey SuejeW Ul Apnis 2se) 
JTUIEJSJ UO IdUdIajJUO) jELonjeuJIajuj | SdIOATG PIOAY OJ 21AIS pjoyasnoH Jo UoyeuLIoJOH ec 
BuereW NIN (SSATODI) 
AyoDog pue Xiirenyunds Adojouyaj, aAnJadsiag jedaj Ul Jupwadeuen Jbem surjuo 8T0Z 
MET UO JJUAIajJUO) jeuoyeuIajuj 
| (eaef JSsEg Ul Jupuamodug A2Dos 
epuejag nayisaantun aftaA ye epueja 
Aa aka Be aan IeursdIey SsILAYEY UdNjUesag Ul ApnJS SE) 
AN-I)d PISdUOpUuj Ur WIPISI SIEIIPON LTOC 


UO JeuonjeuJIajUuj jEluusig ,s1 


E) yudwaanoadu A1yeng Arrwreg ur erejuesnN 
UTLISI JO 1OSSY aY1 SE UdIJUESAd JO UOIJEZIJEHASY 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


vsn orejjng ye (ANNS) SOx 


diysaejoyos Jyustaging | Mon Jo Aisasarup aye3S (114) sIynsuj sSensueyg 0TOZ 
Usijs3ug YIsules7 2s1no) adenduej pue 211m) 
g Landesuis 
ueje 
Pe (SaHUVM) 2Ye3Sg JeaY JENEM IP “TEJOYOS SUNISIA Te 
BISAEreW “((MLLIN ZENI) eIeW ISoyouaj, 
BuereW NIN 
nisasarun yeYeZ ueifey MIISUJ TEJOyOS SurjiISIA | 8090Z 
Kduas3y Epeue) 
Juswdojanag ueisduopuj-ueipeue) | Xjisasatup 9IW Je 3saN0) Jawung$ Teyoeasay Rae 
Iosuodg uejei3dy unyej, 
ADAN UVNI NVWNVTVINAd 
aDUajoTA jenxas 
eXegeinS NIN €z0Z MeTSO2J se aJeLiIeW PIYI JO UONON 2Y) Surduarey) £z0Z 


SSELIIEW PIY) JO Ayixoyd wo) 2yj Sururuexg 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


sI383UJ AN-IOd YBYE7 UOISSaJO.Id JO JudWaSeuey Toyeads 1z0Z 
BITEIISNY AN-IOd Judwadeury yeye7 Ieyeads 0z0z 
Epuejag MaysasAlun 
epuejag AN IDd-SUeleW NIN OfLIA Ye EpPUerag NN-IOd EISduOpUJ UI ULEJSI LTOC 
a1EIOpOM UO JEUOeu.IajUj ElUUSIg ,sI Iejuasald 
eISAETeW EIeW WLIN (S9TUO2T) 
Suerew NIA astdajug jeEpos pue Judwu.I3A0) SJIWOUOOF cTOZ 
JTLIEJSJ UO IdUdIaJUO) JEUonjeuIajuj IeJUdS21d 
seen kan Ieg ATVI 18 2s1no) (TITI) 9 
SuluIea7 pejeidajuj adendue JU2JUO) Idulea37 
SUeJeW NIN BISAETEW LALIN MISIDATUN “TEJOYIS BUNISIA ARYA 
bIsXAejen uees3urgay YISJdAlUn 
SuereW NIN : EToz 
18 UOEPI XEJ-NEYEZ IOYOLASAY JATJEIOGEJIO) 
diysaejoyos 3ysL1ginj VSN 'emoj Jo Ajisaaalup TEJoyoS SUNISIA Pa 
VSN EIUISIIA 
drys.reoyos 1ys 1g ny 0T0Z 


UT YSN JSM OrurejSJ Tejoyos diysualajuj yeasoy 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


Iseyiygng uep BAey Sueren 
UeJIglduagd Suepig ISIWOY (ISSIH) eisduopuj yereAs euelies uemnuyj usundutH Ne 
SIIE)2NOS SUeJeW NIN Ye4ftg.reg-1y sndurey pilsew IluLej, | 6002-8007 
Sueje BLIBAS NE 

Lana YeyeIeAsEW epeday ueipge3uad Sa aa Na POR 
Isyepoy urdurwag SUejeW NIN YeLIeAs Ye4 YIsIO-TO reuinf Inyyepoy | 1002-5002 
Uenjuad ISIAIG e1.reyef NIN WVH uep wnynH tpngs yesnd | 5002-2007 
eJreyepuag enreyef (eywoT) ueIn9-IV Yeisijey esegwoT | #00Z-Z007 

uejege/ IsesIue3.I0 unyeL, 

ISVSINVIUO NVWVTVINdAd 

SueeW NINA | eisXejey ures3urgay Yisaanlup TeAnyoaT Jsan) £z0z 

SUueleW NIN BISAETEM EAEJEW NISIDATUN TEJOYIS BUISIA £Z0Z 

SuereW NIN | ea10y Ahisasatup jeuoyeN Imoas Tejoyds SunjisIA | £Z0Z 

SUuEeN NIN —. (ANA 

Ayisaonlun ues3unoA Yaydleasay JAYEIOGEJIO) 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


E 
, Suejey unyns ' 5 
Bela ta ppnsag3uesey yase9) IIOyy njeAepIH pi/SEW arunyej, CNG T 
(wersi s| 
1 e3aenpay WnynH) YEAATySYyEAS-IV (EMUY-IV uesnin/ Pena S 
Inul dvV £ 
BISdUOpPUJ YEXEJIM Laga eisauopuj e8renjay UnynH tpngs we13old aa Pena Anne 8 
SLE)21YOS (DIHav) eissuopuj e3aenjay WnYNH Uasog ISeIsosy | TZ0Z-9T0Z 5 
(wersi E 
Ma e3IenpaYy WnynH) YEXATySNYBAS-IV TEMUY-IV uesninf Ine & 
eny Suelew B1OM UEjDyEMIag EIsduopuj JeyEM Uuepeg | 0z0Z-110Z 2 
ENIIM IPIEM SUEJEW B10M URINJEM.Iad BISaUOpUJ JEYeM Uepeg | 9TOZ-£T0Z 2 
eny SUEEW BIOM ANIJd UEYEUeNIOg Yep JeEyEM ESegwai | z20z-110z o 
annjaaid JUETEW B10Y NN Suege) sninduad NNSIZVI | 9T0Z-TI0Z 
18YE7 ISIAIG SueleW B10y yejuLdwagd ENWeIed Lueg sosuy sizeT | STOz-1TOZ 
ena SuejeW DIreW NIN JETEM uep yeyeZ ueiley yesnd | E£TOZ-600Z 
Isngi9SIG ISIAIg JUETEN LION YENEZ JIUIy Uepeg | £T0Z-800Z 
SIIE)2.NJOS SuejeW DIreW NIN JEXEM uep yeyez ueiley yesnd | 6002-1002 


SUEJEN “Uslueday adan uejipeduad JETEM 1z20Z 
SULTEM EJOM LIaSON Urejipesuad YegIH 0Z0Z 
Sueew BOY MoOsay usisijoday JEMEM 0z0z 
Suelew BOY MoOsay usisijoday JEMEM 6T0Z 
SUEJEN B10y ewesy uejipeduad yegiH 610Z 

yedwaj, snsey unyej, . 

2 

ITHV ISNVS IVIVGHS NVWVTVIONdd : 

5 

sLIe)2.1yaS BIsduOpUJ-as YELIBAS ueyag nIog | SZ0z-£20z s 

EnJaY ITEM Bisduopuj-as yeLIBAS ueyag wnIoj | S20z-1Z0Z E 

ueyad SuejeW NIN YelreAs sejinyeg | Sz0z-120Z 5 

eissuopujJ-as ts 

Si Jan ja HS4 WnynH uep yenreAs wuniorerogeri Hap nata men etene 7 

1OSaSY (Ld-Nyg) 133urj, uenin3Iag (EUOISEN ISEJIpOINYY Uepeg BN : 

PUIg WId UNYyeIgI MTEW LUemeW NIN IWd eIPy eng sdioy | 1202-8102 c 

8 


Negara yang pernah disinggahi: 


Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Hongkong, Amerika 
Serikat, Canada, dan Belanda. 


Malang, 15 Agustus 2023, 


Pa 


Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


Orasi Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. 


